Naskah Materi Khutbah Jum'at 

“BELAJAR BERSYUKUR” 

oleh: 'Aam' Hamdani Fajar 

(16 Muharrom 1439H / 6 Oktober 2017) 

HADIRIN / SIDANG JUM’AH YANG DIRAHMATI ALLOH... 

ADANYA MASALAH //ADALAH CIRI // BAHWA MANUSIA ITU HIDUP III TIDAK 
ADA SEORANG PUN MANUSIA YANG HIDUP DI DUNIA INI / YANG TIDAK 
MEMPUNYAI MASALAH III SEMUANYA MEMPUNYAI MASALAH // BAIK ITU 
MASALAH EKONOMI // MASALAH PEKERJAAN // MASALAH KELUARGA // 
MASALAH KESEHATAN // MASALAH BEBAN HIDUP // MASALAH 
SEKOLAH // ATAU MUNGKIN MASALAH PERASAAN III BAIK ANAK KECIL 
MAUPUN ORANG DEWASA / SEMUANYA MEMPUNYAI MASALAH // 

NAMUN / SERINGKALI KITA STRESS MENGHADAPI MASALAH-MASALAH 
KITA // SERING KALI KITA GELISAH / KITA FRUSTASI DAN PUTUS ASA 
MENGHADAPI MASALAH-MASALAH KITA/// PUSING TUJUH KELILING..!! III 
SEMENTARA // ADA ORANG-ORANG YANG ENJOY DENGAN MASALAH- 
MASALAH YANG IA HADAPI // YANG BAHKAN MUNGKIN MASALAH 
MEREKA JAUH LEBIH BERAT DARI MASALAH KITA III KOK BISA..?? // 
BAGAIMANA BISA MEREKA ENJOY DENGAN MASALAH- 
MASALAHNYA..??/// 

TERNYATA KUNCINYA SEDERHANA...//// 

HANYA SATU KATA , // “SYUKUR” // INI KUNCINYA..// BERSYUKUR..!! III 
KARENA MASALAH YANG SEBENARNYA ADALAH BUKAN DARI ADA ATAU 
TIDAK ADANYA MASALAH III TAPI BAGAIMANA KITA MENYIKAPI MASALAH 
TERSEBUT// DAN KUNCI KEBAHAGIAAN ITU ADALAH BERSYUKUR..// 

ALKISAH SEORANG AYAH DAN ANAKNYA SEDANG BERISTIRAHAT / 
DUDUK DI TEPI SUNGAI III 

AYAHNYA KEMUDIAN MENGAMBIL PERSEDIAAN AIR DAN MEMINUMNYA// 
SANG AYAH BERKATA KEPADA ANAKNYA, // 

“NAK / AIR INI ADALAH CIPTAAN ALLAH YANG LUAR BIASA // DIA BISA 
MENGHILANGKAN DAHAGA// DAN MENAMBAH TENAGA/// 

AIR ADALAH SUMBER KEHIDUPAN MAKHLUK HIDUP // TANPA AIR SEMUA 
MAKHLUK HIDUP AKAN MATII.”// 


1 



PADA SAAT BERSAMAAN / SEEKOR IKAN MENDENGARKAN 
PERCAKAPAN ITU DARI BAWAH PERMUKAAN AIR // 

IA MENDADAK MENJADI GELISAH // DAN INGIN TAHU APAKAH AIR ITU // 
YANG KATANYA NIKMAT SEKALI // CIPTAAN ALLAH YANG LUAR BIASA // 
BISA MENGHILANGKAN DAHAGA DAN MENAMBAH TENAGA // DAN 
SUMBER KEHIDUPAN MAKHLUK HIDUP // BAHKAN TANPA AIR / SEMUA 
MAKHLUK HIDUP AKAN MATII // 

MAKA IKAN ITU PUN BERENANG DARI HULU SAMPAI KE HILIR SUNGAI / 
SAMBIL BERTANYA KEPADA SETIAP IKAN YANG DITEMUINYA// 

“HAI, TAHUKAH KAMU DIMANAAIR?” TANYA SANG IKAN // 

“AKU TELAH MENDENGAR PERCAKAPAN MANUSIA YANG LUAR BIASA 
TENTANG AIR.”/// 

TERNYATA SEMUA IKAN TIDAK ADA YANG MENGETAHUI DIMANA AIR 
ITU // AKHIRNYA SANG IKAN SEMAKIN GELISAH // KEMUDIAN IA 
BERENANG MENUJU MATA AIR // DISANA / IA BERTEMU DENGAN SANG 
KATAK III KEPADA KATAK / IKAN INI MENANYAKAN HAL SERUPA, 

“HAI KATAK.. TAHUKAH KAMU DIIMANAKAH AIR? // KATANYA AIR INI 
SANGAT LUAR BIASA SEKALI // DAN TANPA AIR SEMUA MAKHLUK HIDUP 
AKAN MATI..!! //AKU SUNGGUH GELISAH KARENA INGIN MENDAPATKAN 
AIR INI // AKU SUDAH MENCARINYA DARI HULU KE HILIR / TAPI TIDAK 
MENEMUKANNYA” 

KATAK PUN TERTAWA DAN MENJAWAB // 

“MEMANG BENAR // AIR ITU LUAR BIASA // SUMBER KEHIDUPAN // DAN 
TANPA AIR KITA SEMUA AKAN MATI III TAPI KAMU TIDAK PERLU GELISAH 
TEMANKU // KARENA SESUNGGUHNYA AIR ITU TELAH PENUH 
MENGELILINGIMU // SAKING PENUHNYA / SEHINGGA KAMU SENDIRI 
TIDAK MENYADARI KEHADIRANNYA/// 

SANG IKAN KEBINGUNGAN TIDAK MENGERTI...// 

“AGAR KAMU MENGERTI / MARI IKUT DENGANKU" KATA SANG KATAK// 
SANG KATAK MELOMPAT KE ATAS DAUN TERATAI DIIKUTI OLEH IKAN. 


2 



"HAP...HAP...HAP TOLONG.. TOLOOONG.. !! 

AKU DISINI TIDAK BISA BERNAFAS." KATA IKAN 

DAN IKANPUN MELOMPAT KEMBALI KE AIR SUNGAI. AKHIRNYA IKAN 
TERSEBUT MEMAHAMI APA ITU AIR, DAN AIR ITU MEMANG LUAR BIASA 
DAN SUMBER KEHIDUPANNYA. 

HADIRIN ROHIMAKUMULLOH...// 

MANUSIA KADANG-KADANG MENGALAMI SITUASI SEPERTI SI IKAN // 
MENCARI KESANA KEMARI TENTANG KEHIDUPAN DAN KEBAHAGIAAN // 
PADAHAL IA SEDANG MENJALANINYA DAN MENYELAMINYA// 

BAHKAN KEBAHAGIAAN SEDANG MELINGKUPINYA// SAMPAI-SAMPAI DIA 
TIDAK MENYADARINYA./// 

NIKMAT DARI ALLOH ITU SEPERTI AIR DI SEKELILING IKAN // 

SANGAT BANYAK MELINGKUPI KEHIDUPAN KITA// 

SEHINGGA KITA KADANG TAK SADAR / BAHWA SEMUANYA ADALAH 
NIKMAT-NYA // 

KITA MENGELUH MENDAPAT MASALAH // PADAHAL KITA TIDAK PERNAH 
BERSYUKUR ATAS NIKMAT YANG TAK TERHINGGA/// 

KITA BARU MERASAKAN NIKMAT SEHAT BILA KITA SAKIT // 

KITA BARU MERASAKAN NIKMAT KAYA, SETELAH KITA JATUH MISKIN // 
KITA BARU MERASAKAN NIKMAT KEBERSAMAAN / SETELAH ORANG 
DEKAT KITA TIADA/// 

SEPERTI IKAN YANG BARU BISA MERASAKAN NIKMAT AIR KETIKA DIA 
BERADA DI DARATAN // 


ALLOH SWT BERFIRMAN DALAM SURAT IBROHIM AYAT 34: 



“...DAN JIKA KAMU MENGHITUNG NI'MAT ALLAH, MAKA TIDAKLAH DAPAT 
KAMU MENGHITUNGNYA. ...” 


OLEH KARENA ITU HADIRIN.. // 

MARILAH KITA SAMA-SAMA BELAJAR BERSYUKUR DALAM SEGALA 
KONDISI /// 


3 



